Sekretariat Panitia 
Gedung PWNU Jatim 


Jl. Masjid Al Akbar Timur No.09 Surabaya 
Telp :085731584/81 


email : ipnu jatim@yahoo.co.id 


PROPOSAL d 


be” Konferwil XXII 
p PW IPNU jawa limur 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Nama Organisasi 


Alamat Organisasi 


Tempat Tanggal Lahir 


Agidah Dan Azas 


Tujuan 


Sifat 


No Rekening 
Atas nama 


Sekretariat 


Contact Person 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 


Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Konferwil XXI 


pw ipnu jawa timu 


PROFIL ORGANISASI 


Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' Jawa Timur 


Kantor PWNU Jawa Timur Lt. 1 Jl. Masjid Al-Akbar Timur No.9 
Surabaya 60235, Telp-Fax. (031) 8439186, Telp. (031) 70088725 
108573158478 


Semarang, 24 Februari 1954 M bertepatan dengan tanggal 20 
Jumadil Akhir 1373 H 


Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama beragidah Islam dengan 
menganut paham ahlussunnah wal jamaah. Dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, IPNU berazas kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 


Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertagwa 
kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan 
kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan 
terlaksananya syari'at Islam menurut faham ahlussunnah wal 
jama'ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 


Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' adalah organisasi yang bersifat 
keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan 


keagamaan. 


2029-01-001566-53-0 (Bank Rakyat Indonesia) 
PW IPNU PROV. JAWA TIMUR 


Gedung PWNU JATIM. Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 09 Surabaya 


Haikal Atig Zamzami : 08985343403 
Choirunnas : 085735007678 
Sutamaji : 085731584781 


Konferwil XXII 


pw ipnu jawa timur 


PENDAHULUAN 


Perkembangan zaman begitu cepat menuntut seluruh manusia untuk 
melakukan perubahan. Salah satu contoh yaitu semakin berkembangnya 
pengetahuan teknologi yang sekarang menjadi serba canggih. Mengakses 
informasi berupa berita kini tidak lagi harus dengan memegang puluhan lembar 
kertas berukuran besar, cukup menggenggam smartphone yang terkoneksi 
dengan internet. Di Era disrupsi pengetahuan dan teknologi bukan hanya 
menggerus bisnis konvensional semacam media massa cetak saja, akan tetapi juga 
mengubah ekosistem dunia pendidikan, susunan baku lapangan pekerjaan, dan 
struktur interaksi antar manusia. Inilah yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0 
tanpa disadari atau tidak Indonesia sudah mulai pada Era tersebut. 

Revolusi Industri 4.0 kali ini bukan hanya menciptakan daya saing atau 
berkompetisi, namun juga mengharuskan untuk melakukan kolaborasi. 
Kolaborasi saat ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi era disruption. Saling 
memberikan keuntungan menjadi kunci untuk melakukan perbaikan. 

Berkolaborasi akan dapat terwujud dengan baik, ketika setiap orang 
memiliki kreatifitas yang tinggi dan menghasilkan inovasi baru. Inovasi 
merupakan sebuah keniscayaan dalam suatu perubahan. Inovasi adalah sesuatu 
yang berbeda dan memiliki dampak, sehingga setidaknya ada tiga unsur yaitu 
sesuatu yang dapat berupa produk, proses (metode) atau ide (gagasan). Unsur 
kedua adalah berbeda yang dapat bermakna baru ataupun belum ada 
sebelumnya. Hal ini tentu dibandingkan dengan situasi kondisi saat ini. Unsur 
ketiga adalah dampak, yang bermakna bahwa sesuatu berbeda tersebut 
mempengaruhi lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian produk inovasi 
masyarakat merupakan sesuatu yang berbeda dan memiliki manfaat yang 
dihasilkan oleh anggota masyarakat. 

Perubahan yang begitu cepat harus diimbangi dengan berbagai 
pembaharuan-pembahruan di berbagai aspek. Aspek yang paling urgen di era 
revolusi industry 4.0 adalah bagaimana pemanfaatkan internet dan digitalisasi 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aktifitas manusia. Seluruh lini 
kehidupan saat ini harus mampu memanfaatkan teknologi, mulai darai 
pendidikan, kesehatan, bisnis dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, dalam kegiatan Konferensi Wilayah (Konferwil) XXII 
tahun ini Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur mengangkat tema “Konsolidasi dan 
Sinergi Pelajar NU Merespon Revolusi Industri 4.0”. Hal ini dilakukan sebagai 
upaya mendongkrak spirit para pelajar, santri dan mahasiswa dalam menyikapi 
revolusi industry 4.0. 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


DASAR 
PELAKSANAAN 


Ie Peraturan Dasar IPNU: 

2. Peraturan Rumah Tangga 
IPNU: 

3 Keputusan Rapat Pleno 
PW IPNU Jawa Timur: 

4. Keputusan Rapat Panitia 
Konferwil XXII IPNU Jawa 


Timur 


TUJUAN 
KEGIATAN 


Adapun tujuan yang diharapkan dalam 
penyelenggaraan Konferwil XXII PW IPNU 
Jawa Timur sebagai berikut: 


Il 


Mengevaluasi, membahas, 
merencanakan serta 
merumuskan agenda organisasi 
Melaksanakan regenerasi 
kepengurusan masa khidmat 
2018-2021: 

Membangun konsolidasi dan 
sinergi organisasi agar Mampu 
merespon tantangan zaman: 
Mendorong keberperanan 
pelajar dalam melahirkan inovasi 
di era revolusi industri 4.0. 


WAKTU Acara Konferwil ke XXII 


PW IPNU Jawa Timur 
DAN akan dilaksanakan pada : 


BENTUK ar: 
ACARA Jum'at — Ahad 


Tanggal : 
3-5 Agustus 2018 


Tempat : 

Kampus IAI Ibrahimy 

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.1 
Genteng Banyuwangi 


Peserta : 
1000 Pelajar NU Se Jawa 
Timur 


Konferwil XXII 


pw ipnu jawa timur 


RANGKAIAN ACARA 


24 IPNU 
Jawa Timur 
Award II 


Kegiatan ini 
berbentuk 
penganugrahan 
pada Pimpinan 
Cabang IPNU se- 
Jawa Timur yang 
berprestasi dalam 
bidang Organisasi, 
Kaderisasi, 
Administrasi, 
Teknologi dan 
Inovasi. 


Hari : 
Jum'at - Ahad 


Tanggal : 
13-15 Juli 2018 


Tempat : 
Seluruh PC se-Jatim 


Apel 
Kebangsaan 
Pelajar-Santri 


Kegiatan ini 
berbentuk Apel 
yang diikuti oleh 
pelajar NU (CBP-KPP) 
dalam 
mengokohkan 
komitmen 
kebangsaan. 


Hari : 
Rabu 


Tanggal : 
| Agustus 2018 


Tempat : 
Lapangan Maron, 
Banyuwangi 


Peserta : 
5000 Pelajar dan santri 


Dihadiri oleh 

Dr. (HC) 

Imam Nahrawi, S.Ag, M.K.P 
(Menpora RI) 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 


Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Annual Meeting 


Inventing The Future” 


T' Student 


“Student Innovation, 


Kegiatan ini 
berbentuk forum 
pelajar Jawa Timur 
yang unggul dalam 
inovasi bidang 
Teknologi, Ekonomi 
kreatif pada bingkai 
revolusi industri 4.0. 


Hari : 
Kamis - Jumat 


Tanggal : 
2-3 Agustus 2018 


Tempat : 
IAI Ibrahimy, Genteng, 
Banyuwangi 


Peserta : 
100 Pelajar Penemu 
se Jawa Timur 


Grand Opening : 
Prof. Mohammad Nasir, Ph.D 
(Menristek Dikti RI) 


Seminar Jurnalistik 
“Literasi Digital Motor 
Revolusi Industri 4.0" 


Kegiatan ini 
berbentuk Seminar 
dan dialog interaktif 
oleh pembicara 
yang memilki 
kompetensi pada 
bidang literasi digital. 


Hari: 
Sabtu 


Tanggal : 
4 Agustus 2018 


Tempat : 
LAI Ibrahimy 
Kab. Banyuwangi 


Peserta : 
500 Pelajar IPNU 
Se Jawa Timur 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


ipnu jawa timur 


RANGKAIAN ACARA 


Konferwil XXII 


Sarasehan 
Majelis Alumni IPNU IPPNU 
Jawa Timur 


Hari: 
Sabtu 


Tanggal : 
4 Agustus 2018 


Tempat : 
IAI Ibrahimy 
Kab. Banyuwangi 


Peserta : 
100 Alumni IPNU 
Jawa Timur 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Konferwil XXII 
pw ipnu jawa timur 


NARASUMBER 


Prof. Mohammad Nasir, Ph.D (Menristek Dikti RI) 
DR. H. Imam Nahrawi, M.KP(Menpora RI) 

KH. Miftachul Achyar (Wakil Rois "Am) 

KH. Anwar Masyur (Rois Syuriah PWNU Jatim) 

KH. Hasan Mutawakil Alallah (Ketua PWNU Jatim) 
H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur). 

H. Halim Iskandar (Ketua DPRD Jawa Timur) 


Pe en na Bia ea 


H. Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) 

9. H. Isyad Yusuf (Bupati Pasuruan) 

10. Prof. Masdar Hilmy, M.A.,Ph.D (Rektor UIN SA Surabaya) 
Il. Prof. Dr. Abdul Haris (Rektor UIN Malang) 

12. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D (Rektor UNEJ) 

13. Drs. H. Kholilur Rahman, M.Pd. (Rektor IAI Ilbrahimy/) 

14. H. Hilmi Muhammadiyah (Ketua Majlis Alumni IPNU) 

15. H. Muzammil Syatfi'l (Ketua Majlis Alumni IPNU Jatim) 


ANGGARAN DANA 


Adapun Jumlah Anggran yang dibutuhkan adalah Rp 500.000.000 
(Lima Ratus Juta Rupiah) 


|NO. | KEBUTUHAN JUMLAH 
APEL KEBANGSAAN PELAJAR - SANTRI 141.670.000 
STUDENT ANNUAL MEETING 105.000.000 


GRAND TOTAL 500.000.000 


Rincian sebagaimana terlampir 


Konferwil XXII 
pw ipnu jawa timur 


PANITIA PELAKSANA 


Konferensi Wilayah XXI IPNU Jatim 2018 ini dilaksanakan oleh kepanitiaan 
yang terdiri dari Panitia Wilayah (dari unsur Pimpinan Wilayah) dengan 
dibantu oleh panitia lokal (dari Pimpinan Cabang) yang disahkan dalam 
surat keputusan PW IPNU Jawa Timur. Adapun susunan Panitia 
sebagaimana terlampir. 


PENUTUP 


Demikian Proposal Konferwil XXII IPNU Jawa Timur ini dibuat, dengan 
harapan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Atas 
segala perhatian, bantuan dan dukungannya kami sampaikan terima 
kasih. 


Surabaya, 02 Juli 2018 
Panitia Pela 


SIN ELA 

Ky : Lah 
«4 

AT 


Sutamaji 
Ketua 


Pimpinan Wilayah 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 


k 
& 
Choirul Mvu'minin 
Sekretaris 


Ikal Atig Zamzami 
Ketua 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


SUSUNAN PANITIA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


Pelindung 
PWNU JAWA TIMUR 
KH. Anwar Mansyu (Rois Syuriyah) 
KH. M. Hasan Muttawakil Alallah, MSi (Ketua Tanfidziyah) 


Penanggungjawab 
Haikal Atig Zamzami (Ketua PW IPNU Jatim) 


Steering Committee 
Ketua : Mukhamad Zakariya 
Sekretaris : W Eka Wahyudi 
Anggota : Choirul Mu'minin, Mufarihul Hazin, Masluhan, Abdul Rosyid, 
H. Syatibi Sayuthi, M. Ridwan 


Organizing Committee 
Ketua : Sutamaji 
Sekretaris : Purnawa Ziarohdin 
Bendahara : M Choirunnas 


Seksi - seksi 


Sekretariatan 
M. Taufikur Rozikin 
Zainul Hasan 
M. Baharsyah 


Acara 

Zakaria Ishaag 
H. Nauval Faris 
Yahya Muzakki 


Perlengkapan 
Habib 

Latoiful Fikri 
Teguh Susanto 


Dokumentasi dan Publikasi 
Ahmad Rofii 
Lugman Hakim 


Konsumsi 
M. Aninun Najib 
Lukman Hasan 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Akomodasi dan Transportasi 
Toif Nizar 

Joko Susilo 

M. Hasan Basri 


Protokoler dan Keamanan 
Zaki Gufron Alfian 

Dimas Setiawan 

Ahmad Khoiri 


Kesehatan 
Amru Khoirus Soni 
M. Fagih 


Pendanaan 

Aji Kurniawan 
Choirul Abidin 
Fatkhur Rohman 


RUN DOWN ACARA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


WAKTU ACARA PENANGGUNGJAWAB 


Jum'at, 3 Agustus 20138 


08.00 - 13.00 Taufigur Rozikin 
13.00 - 13.30 | Persiapan Pembukaan PDA 
13.30 - 16.30 | Grand Opening Konferwil XXII 


a. Keynote Speech 


- Ketua PW IPNU Jawa Timur PA 


- Ketua Umum PP IPNU 


re - Ketua PWNU Jawa Timur 
0... | - Bupati Banyuwangi 
b. Pemberian Penghargaan IPNU Jatim Award II & 
Penghargaan Student Annual Meeting 
Nan C. Amanat Menristekdikti RI 
— lapoa 
PA KH. Anwar Mansyur (Rois Syuriah PWNU Jatim) 
0... | e.enuwp 


16.30-19.00 | Break 


Welcome Dinner 
Pleno I : Sidang Tata Tertib Konferwil 
Istirahat Malam 

Sabtu, 4 Agustus 2018 


08.00 - 12.00 | Seminar Jurnalistik AA 
| wsmaadkanpi! ” Literasi Digital Motor Industri 4.0” PA 


Pembicara : 


| 1. Dr. H. Asrorun Niam Saleh, MA | 
(Deputi Pengembangan Pemuda Menpora RI) 
| 2. Pemred jawa Pos TA 
—— |8. Direktur Times Indonesia AA 
12.00-13.00 
Pleno II : Laporan Pertanggungjawaban PW IPNU Jatim 

13.00 - 16.00 | 2015-2018 dan Pandangan Umum Haikal Atig Zamzami 

1600-1900 (Break ho 
19.00 - 21.00 | Sarasehan Majelis Alumni Choirul Mu minin 

20.00 - 22.30 | Malam Hiburan : Gambus Sabyan 
2230». 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Mufarihul Hazin 


RUN DOWN ACARA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


Minggu 5 Agustus 2018 
06.00 - 08.00 | Sarapan Pagi 
08.00 - 10.00 | Sidang Komisi 


"ee 

| |iikomisiOrganisasi ”————————————— |purnawa 
| |esKomisi Rekomendasi” |Najip 0 
10.00-12.00 | Pleno Ill: Pengesahan HasilSidang Komisi |” 
4200-1300 |Break 0 
1500 4700 | ClosingCeremony lo 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


RENCANA ANGGARAN BIAYA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


IPNU JAWA TIMUR AWARD II, TANGGAL 7-8 JULI 2018 


NO.| — KEPERLUAN | Vol |Frek| Satuan | HARGA@| JUMLAH 
845.00 
500.00 
TS0.00 


1 4.000.00 
14.630.00 

1.000.00 
29.630.00 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


RENCANA ANGGARAN BIAYA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


APEL KEBANGSAAN PELAJAR-SANTRI, TANGGAL 1 AGUSTUS 2018 


NOT KEPERLUAN —— | Vol (frek| Satuan | HARGAG JUMIAH — 
PAREANMAAN ”—————T | oo“ 


|. Isewatempat | 1 2/paket — | 1.500.000) 3.000.000 
| 1 2lUundanganTamu | 50) Ilbuah — | 2500| 125.000 
| 13 (Tor Undangan peserta | 48) Ijeksemplar | 15.000) 645.000 
| 14 (Rapatpanitia | 1 4ipaket — | 300.000) 1.200.000 
| 15 (honorpetugasapel | 15) Ijorang — | 100.000) — 1.500.0001 
— | 6 imkesehatan | 1 2ltim | 750.000) 1.500.000) 
oo I7lacaa | 900) Ibuah 
| 18 fstiker 0 Poo0| —Ijiembar 
| Sustorat 000000000 12.670.000) 
Ce -—-—-——e 
| B. (PERLENGKAPAN 

—pewapanggng —TO TER 
12 ISsewa tenda acara buah-hari 
1.1 3 (Kursi tamu undangan buah-hari 
—taboona stem af 2lpakerhat 500 n0a| 3000000 
15 (Genset dan penerangan 1.500.000 
—teTAarkomunkas pm 20 Ilbvahkar “7 Tooooo| 2000000 
— sewa alot must 
—taengepsstan ———h —2fpokerkan | — so0ooaf T 000000 
—Mesi tang aresan | Ibniai 00 000| 200000 
—sustor 200000 
Moe jean 
— | fransportasipeserta | 42/ IPCIPNU-Kali| 500.000) 21.000.000) 
— 12 fransportasipanitta | 3| 2juUnit-Hari | 1.500.000) 9.000.000| 
|. SUBTOTAL 30.000.000) 
Pep A Ben 


DOKUMENTASI DANPURIKAS —— 
"Ti Peackaroppanggung ToT Tvankat TO 00000, Y000 
—TeTPembuatanbainon —o TI Ifbuahkan | soo00of 300.000 
—TeTPembuatanspandek—TO| Ibuahkan | 150.000/ 500.000 
—TefPembuatambendera —T Toof Ifbuahkan | 1500| T-500.000 


—Tssustot————— 3200000 
BEP w“—|—|————O——OU—O—— 
TEkomsus ——————————U—— 
“Ti konsumstamu——OO Tpakerkat | ssoono, 3s000 


—Iekonsumsipeseraaper — sooof “Torang | 2000| 30000000 
—Tslkonsumsipesertakemah | 6880| Alorangskai | To.ooof 35.200.000 
—ekensumsipantia— 50f Tloranerkat | Tonoof — 3500000 
—earmineral botorsedangh 1120| Tikatonkah 5200| 6.200.000 
—sustora 8200000 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


RENCANA ANGGARAN BIAYA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


UDENT ANNUAL MEETING, TANGGAL 2-3 AGUSTUS 2018 


NO.| ”—— KEPERLUAN | Vol |Frek| Satuan | HARGA@ | JUMLAH 
| A. IKESEKRETARIATAN 
LP 1 (Penggandaan Proposal 25.000 250.000 


— 12 fKirimProposal | 10 | Exemplar | 100.000) — 1.000.000) 
| 13 jkertasFr4 | 2 JA Pak | 50000) 100.001 
| 14 KertasA4 | 2 JA Pak | 50000) —— 100.000) 
| 15 jampop IDA PA fPok 
|. 6 (Sepidol 8 | fPak 
0.17 (Kirim Surat Paket 
| 18 jPembuatanLaporan ——— | 10 | 1 (Exemplar | 30.000) 300.000 
19 |CetakUndangan | 1 | 1 (Paket 
— IioflintaPrinter4Wama | 4 | (Buah —— | 100.000) 400.000) 
| Ii Piagam Penghargaan —— | 100 1 jOrang-Kali | 15.000 
| 112/Seminarkt | io0f| 1 fOrang-Kali | — 20.000) 2.000.000 
Nang MIIpI$Ip$I$I/9/9'EeTna 

PD, 
Ba ——————wwwww—— 
“Ti ewatempat — Ti 2 Pekertan | 25000001 —So00000 
2 SewaPanggung,terop,Kudi 1 | 2 (Paketan | 7.000000| 14000000 
—TsSewaMobitBBM —— | 2 |2junitian | To0oooo| — 4000000 
m1 4 Sewa Toilet Prtable Unit-Hari 
—sustor oo As00.000 

Ge 
HeBRUMENAS Bam mUsuKas DAN PUBLIKASI 
|. 11 IShooting & Fotografer —— | 1 | 2 |Paket-Hari | 1.500.000 


O 


——Terbackarop Panggung —T LT Jonita 
——CeTBanner Selamat Datang TOT Tirai 


350.00 350.00 
180.00 1.800.00 


O 


Bk 


banner Selamat & Sukses TOT Tina S00.000| 3.000.000 
—sustor 10000 
ME —————— 
KONsum ———————— 
Ta 
—ekonsumsiPanfia — 200 2 Makanan (15000) 9000200 
—eleotesreak ———T 001 2 (eotte-tan 
To sustora, —— 2200000 
BE “———————GU— “— 
rowo 
Ti mansporasNarasumber SL Joraneran | 2500000) 7500000 
——Teransportasifasiitator 3-1 Torangtiar | 1500000) 4.500.000 
—sianspor Keamanan ——30 2 Jorangrian | 150000 9.000.200 
—rmransport Panic 
——eTBiaya Komunika — 11 TPoket-kai YTS00000| 1.300.000 
—Tebiaya Pembinaan —— SL IKotegor-kat T.o0oooo| 5000000 
Tm kesehatan 2 PPaketkar T1S00000| 3000200 
—sustora ——— 05001000 


TOTAL |. 105.0004M 


14 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


RENCANA ANGGARAN BIAYA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


PNFERWIL, TANGGAL 3-5 AGUSTUS 2018 
NOJ—— KEPERLUAN —— | Voifek| Satuan | HARGAG | JUMLAH — 
Ti Penggandaanropesi 301 Tempat 25500 750000 
—elittm Proposal ——sofi emprkar | Tooooof 3000200 


—skemass””——|2 ai Pakkan | 50000 — 100000 
—akemasaa ”— 3 fPokkar | s0000| — 150000 
—Telampop — aji Pekan | 30000| — 120000 
—efsepisoi— ji Pakan | 30000| — 180000 
—kmmsuat— | fPokerkan | 1-200000| 1200000 
—ajPembuaiantaporan —| 301 |pmpsai 
—Iseetakungangan — | | |Pokerkan | 2000000| 2000000 
—ioftntaPanierawama —4 1 fBuankan | too000| — 400000 
—sustoai oo 200000 
| B. (PERLENGKAPAN 

11 Sewatempat — | | 3 fPaket-tai | 2500.000| 7.500.000 
2 SewaPanggung Terop.Kusi 1 |3 Paketan | 7000000) 21.000.000 
“1s SewaMobitB8M —— | 3 | 3 junirtan 
—asewatoletPorabie ”— | 4 | 3 Juni-tan 
—sustora 3800000 
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 

1 Khootno&Fotograrer — ToT JA PPekertan | 1-500000| — 6000000 
—elBackarop Panggung ”——| 1 | Juni-kan | 350000| — 350000 
— 3 Bannerselamat Datang — 20) 1 fTnekan | 180000| 300.000 


—ebannerSelamata Sukses 201 Titieka | 200.000| 9.000.000 
—Tensetakumbutumbul —T so Buahan 100000 5000000 
—Tssustoe ———— SU 350000 
Ta 


KONSUMSI ———————————————————— 
Ti Konsumspeseta2s0orana (250 E Joranakat | Tsno0f Samowoa 
—ekonsumsiPanifia 2000rang | 20018 Torangrkat | 15000| 24:000.000 
—IeicofeBreak480orang 4501 2Torangkai | 7000| — 6300000 
—sustorat—————— Io 0200000 
TEjatomopasi —————— 
Ti tanseorfkeamanan ——30 | 3 Poranean To I50no0f TaKO00 
——eTiranseortPania ”———s0 3 JorangHan |—Tooooof 15.000.000 
—sTBiayakomunka — 1 oi TPaketkar | T500000f 1.500.000 
——eThonorfiburan ”— Paketkar | 20000200| 20.000.000 
Tim kesehatan — Paketan | 1-00000| 4500000 
—sustora ——————— As00000 
MEJASUTAS PESERTA ———————————————————— 
“Tes — Pramana 
me ————— oo oranaka | 3500| 0.200.000 
—Issemmara"—— so oranaka |——20000| — so00000 
—Telcetakma—— so 1 TEremp-kar | 25000| 8750000 
—Esustor —— 2220000 
——k Ui ag 


@ikolke) 


RENCANA ANGGARAN BIAYA 


Konferwil XXII 


Pw Ipnu jawa timur 


TOTAL BIAYA YANG DIBUTUHKAN 


(NO. | KEBUTUHAN JUMLAH 
APEL KEBANGSAAN PELAJAR - SANTRI 141.670.000 
STUDENT ANNUAL MEETING 105.000.000 


GRAND TOTAL 500.000.000 


Terbilang : Lima Ratus Juta Rupiah 


“Konsolidasi dan Sinergi Pelajar NU 
Merespon Revolusi Industri 4.0” 


Konferwil XXII 


pw ipnu jawa timur 


